Ust. Ma'ruf Khozin 


Dr TIZI x Q 
Å Sesuai Tuntunan-Invest Masa Depan 


| 


Pengantar 
BL A oy É bee AN Jae le Adly Saad Ng ah adl 


Mendekati Idul Qurban 1438 H (2017) ini, saya mendapat kabar bahwa 
ada semacam training dari kelompok tertentu tentang penyembelihan 
Ourban sesuai Sunnah. Lagi-lagi kitalah yang menjadi pihak tertuduh 
bahwa pelaksanaan Qurban yang mayoritas dilakukan oleh Nahdliyin, di 
kota maupun di desa, tata caranya menyimpang dari aturan Syariat. 


Dengan hanya meminta pertolongan kepada Allah untuk memudahkan 
dalam menelaah dan menghimpun dalil-dalil dari beberapa kitab yang 
memuat dalil Quran dan Hadis, seperti dari yang terkecil At-Tadzhib fi 
Adillati At-Tagrib karya Syekh Mushthafa Daib Al-Bigha, Al-Majmu' 
karya Imam Nawawi, hingga kitab Fatawa Al-Azhar, akhirnya buku kecil 
E-Book ini dapat selesai dalam waktu tidak terlalu lama. 
Walhamdulillah. 


Dengan demikian, buku kecil ini berguna dalam dua hal (1) Memberi 
jawaban bahwa tata cara yang telah dilakukan di lingkungan Nahdliyin 
memiliki dalil Syar'i dalam ibadah Qurban, mulai dari memilih hewan 
sampai distribusinya, dan (2) jika masyarakat luas belum pernah 
mempelajari ilmu Dzabaih (penyembelihan hewan) kiranya dapat 
memperoleh ilmu dari buku ini. 


Wa akhiran, semoga bermanfaat, jika ada khilaf mohon dikoreksi dari 
para ulama, kyai dan santri. 


Surabaya, 1 Dzulhijjah 1438 H 


Ust. Ma'ruf Khozin 
Dewan Pakar Aswaja NU Center PWNU Jatim 


Hasil Kerjasama Antara 
Aswaja NU Center PWNU Jatim 
Dan 
Pengurus Pusat Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN PBNU) 


Penulis 
Ust. Ma'ruf Khozin 
makrufnv@ gmail.com 
www.hujjahnu.com 


Layout 
Abdurrohim Sa'id 
Abdurrohim.rosyidah@gmail.com 
Kunjungi 


www.nahdilatul-ulama.org 


BAB I 


Keutamaan Ourban 


Sejarah Obama ka anakan 7 
Definisi Qurban ee Saka 8 
Hukum Qurban nana aa 8 
Qurban Menjadi Kendaraan di Akhirat... mom 9 
Onta Dan Sapi Untuk 7 Orang oo. oom 10 
Kambing Untuk 1 Orang aah 10 
Ourban Kotek na aman 12 
Arisan Ou Da aa mila ama 12 
1 Sapi Beda BN At ana aa Aa en nn rana nn naaa PA TT ana. 13 
Qurban Sekaligus Agigah oo momen 13 
Qurban Untuk Mayit ......s.ssssesesese sene na anan an ananeng nana na nana nan nana anna nanamu 14 
BAB II 


Tata Cara Menyembelih Hewan Ourban 


Larangan Memotong Rambut Dan KUKU... oom 16 
Waktu Menyembelih Hewan OuTban...ooo. om oo mom 17 
Hati-hati TasyiiG an em ana 18 
Syarat Hewan OUT ban mapan anna nana nan aan 18 
Hewan Jantan atau Betina2.....o.o oo oom 20 
Biaya Penyembelihan... oo ooooocoo.oWoooomooomm0ooomoom 20 
Menjual Kulit Hewan... oom 21 
Niat Untuk Pemilik Qurban mo. oom momo mom 21 


Tata Cara Menyembelih Ka kia 22 


Tajamkan pisau mna aan Aan NN BN Ba 22 


Memutus Nafas Dan TenggOTOKAN..ooooooooooooo.ooo oom 22 

Menyembelih Unta Berdiri kenamaan 22 

Selain Unta Direbahkan nomina kakak hmm mina akh nikon 23 

Anjuran Saat Menyem beli hibah 23 

Jangan Langsung MenguUliti....ooocooocooocooooooWooomo momo momo 23 
BAB III 


Pembagian Ourban 


Wajib Dibagikan Mentah...» oma 25 
Qurban Nada skuat 26 
Ketika Hewan Qurban Hilang oo oom 26 
Bila Hewan Qurban Tiba-tiba Cacat oo. oom 27 
Status Panitia Qurban ab kaka 27 
Membagikan Keluar Daerah oo. momen 29 


Bagaimana Dengan Non Muslim? Moo. mom 29 


BABI 
Keutamaan Ourban 


Sejarah Qurban 


Ibadah Qurban tidak hanya dikhususkan kepada umat Rasulullah 25 
saja, namun juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulul. Allah 
Ta'ala berfirman: 


"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), 
supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang 
telah direzkikan Allah kepada mereka...” (al-Hajj: 34) 


Sebagai contoh adalah Qurban yang dilakukan oleh dua putra Nabi 
Adam alaihi Salam: 


[27/40] ASI aa ART Masi ja JAS CG G3 HI 


“Ketika putera Adam (Habil dan Qabil) mempersembahkan kurban, 
maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak 
diterima dari yang lain (@abil).” 


Disebutkan oleh para ulama ahli Tafsir, bahwa Habil adalah peternak 
dan ia meng-Ourbankan hasil ternak terbaiknya. Hingga diterima oleh 
Allah dan diangkat ke surga. Sementara Qabil adalah petani dan ia 
meng-Ourbankan hasil panen terburuknya. Hingga tidak diterima oleh 
Allah. 


Pada masa Nabi Ibrahim Allah memerintahkan agar putranya, Nabi 
Ismail, disembelih. Setelah keduanya akan melaksanakannya Allah 
berfirman: 


[107] SELAI ebé ii NA 


“Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.” (Ash- 
Shaffat/107) 


Darimana domba tersebut? Ibnu Katsir berkata: 
ka JAS ki GS jis 


“Itu adalah domba yang digurbankan Habil, putra Adam” (Tafsir Ibni 
Katsir 7/31) 


Definisi Ourban 


CS An) ES aG AT II Abal! Aja Ia GUS Al II YA (IN ga Ki Uya 
(122 /6 
“Ourban adalah hewan ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri 


kepada Allah di hari raya idul Adha hingga akhir hari Tasyri” (Syaikh 
Khatib asy-Syirbini, Mughni al-Muhtaj 6/122) 


Hukum Qurban 


Mayoritas ulama menghukumi sunah, bukan wajib, berdasarkan ayat: 
[2/5] sg Hj Ya 


“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.” (Al- 
Kautsar: 2) 


Juga diperkuat hadis: 
SB Kg AI Gi SI Gala ea SU 


Sabda Nabi ££ : "Ada 3 hal yang wajib bagi saya dan sunah bagi kalian; 


Ourban, witir, dan 2 rakaat salat Dluha" (HR Ahmad dan al-Baihagi dari 
Ibnu Abbas) 


Madzhab Syafiiyah menegaskan: 

KÍ ap Ol Kat ET US EA mh abi K UI SI Wika LI JB 
(283 18 el an gj pait) Le 

"Syafii berkata: Telah sampai kepada kami bahwa Abu Bakar dan Umar 


(pernah) tidak menyembelih Qurban karena khawatir akan dianggap 
wajib" (Mukhtashar al-Muzani 8/283) 


Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Ourban hukumnya 
wajib bagi orang kaya, dengan dalil hadis berikut: 


a ARAI Fata Ta Ta ut KO 

Y ah | la 

SA ra dg Ann 9 
- 


Artinya: "Barangsiapa yang memiliki kelebihan rezeki namun tidak 
menyembelih Qurban, maka janganlah mendakat ke tempat salat kami'" 
(HR Ahmad, Ibnu Majah, ad-Daruquthni, al-Baihaqi dan al-Hakim, ia 
menilainya sahih dan al-Hafidz adz-Dzahabi menyetujuinya) 


Qurban Menjadi Kendaraan di Akhirat 


Hewan Qurban yang kita sembelih akan dikembalikan oleh Allah di hari 
kiamat, seperti Allah mengembalikan hewan Qurban Habil kepada Nabi 
Ibrahim yang telah dijelaskan di awal bab. Dalam sebuah hadis: 


Mi SIS AE (AI A SANA A a 

es Layla Bai 
“Tidak ada amal manusia yang lebih dicintai oleh Allah di hari gurban 
dari pada mengalirkan darah hewan. Sebab hewan itu akan datang di 


hari kiamat dengan tanduknya, rambutnya dan kaki-kakinya” (HR al- 
Turmudzi, hadis dhaif) 


10 


Syekh Al-Mubarakfuri berkata: 
Gi g SE WÉ aka a ab ia. GAN a iry aal Aja ASA kadi a 
BEI BAN IE AS yadi «PN Aa yeah ISU OI hia gigi Na pé Ia 


“Ibadah paling utama di hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan 
Ourban. Ia akan datang di hari kiamat seperti sedia kala di dunia, tanpa 
ada yang kurang sedikitpun, agar masing-masing organ tubuhnya 
menjadi pahala dan menjadi kendaraannya di atas Shirat” (Tuhfat Al- 
Ahwadzi, 4/145) 


Onta Dan Sapi Untuk 7 Orang 


SAI Tana UA. DI Jin HP SEA KE pe d 


Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: “Di tahun Hudaibiyah kami 
menyembelih onta untuk 7 orang dan menyembelih sapi untuk 7 orang” 
(HR Muslim) 


Kambing Untuk 1 Orang 
MP Je SB a IS HS Laju Opi Gi IU JB jai yi shs Ig 
se JAN 3 KE AN Salah BE Ae JAS Se HE Ii 


EPS ja GAN AF a OS C3 


Atha' bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Anshari: "Bagaimanakah 
Ourban kalian di masa Nabi 25 7?" Abu Ayyub menjawab: "Seseorang di 
masa Nabi & menyembelih 1 kambing untuk dirinya dan keluarganya. 


Mereka makan dari daging kambing tersebut, dan mereka juga 
bersedekah dari daging tersebut. Kemudian ini menjadi kebanggaan bagi 


11 


mereka sebagaimana kau lihat" (Riwayat Thabrani dalam al-Kabir No 
3920 dan Ibnu Majah No 3138) 


Riwayat ini menjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Seperti yang 
disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi: 


9 elah JAN cai Jg Be SAT Jj gh ala JA ai Aie ia Je Jadi 
lali JAN Ie 0183 BILA yi AL AE JGS A3 BAP Kadi EV) BN te 


“Seperti inilah (1 kambing untuk 1 keluarga) yang diamalkan oleh 
sebagian ulama, yaitu pendapat Ahmad bin Hanbal dan Ishag Rahuwaih. 
Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa 1 kambing tidak cukup 
kecuali hanya untuk 1 orang saja. Ini adalah pendapat Ibnu Mubarak dan 
ulama lainnya” (Sunan At-Tirmidzi 6/136) 


Diantaranya juga menurut Madzhab Syafiiyah. Ibn Hajar al-Haitami 
memberi landasan ijtihadnya: 


Jué Si naa HET d BIG ÄN PO Kena go Kadi SN 


“Sungguhnya tujuan utama kurban adalah menebus diri, dan syariat 
tidak menjadikan tebusan seseorang dalam satu ekor kambing kecuali 
secara sempurna” (al-Fatawa al-Fighiyyah al-Kubra 11/52) 


Ulama Syafiiyah mengarahkan riwayat diatas sebagai kongsi dalam 
pahala: 


VA SAI Sia JAN oeg ai Bg ja Ol IE ud Gal 
ANGE LAIN BA ba aj JS GE ab edan Tn 


“Karena ada penjelasan dari Al-Buwaithi (murid Imam Syafii) bahwa 
orang yang niat 1 kambing untuk dirinya dan keluarganya menjadi sah 
dalam berbagi pahala saja, bukan untuk Qurban. Sebab mustahil 1 
kambing secara utuh dari masing-masing bagiannya untuk diterima 
semua keluarga. Dan saya kira tidak terjadi khilaf dalam masalah ini” 
(Hasyiah Al-Ubbadi, ala Tuhfat Al-Muhtaj 41/45) 


12 


Ourban Kolektif 
alé KAS ko di Oey ah Ana n LS JÓ ois LP edi» KI 


ara We A E a 
daa Io Al Iga AFE BIN a 


—M 


bl 
z 
en 
&. 
H an 
E 
3 
C: "a 


(LA olan) 


"Saya adalah orang ketujuh bersama Rasulullah 85 kemudian Beliau 
memerintahkan agar kami mengumpulkan uang Dirham, kemudian kami 
membeli hewan Qurban dengan 7 Dirham tadi. Kami berkata: "Ya 
Rasulallah, kami membeli hewan Qurban termahal”. Kemudian 
Rasulullah & bersabda: "Sesungguhnya hewan Gurban yang terbaik 
adalah yang paling mahal dan gemuk" (HR Ahmad no 15533, al-Hafidz 
al-Haitsami tidak mengomentari status hadis tersebut dan ia 
memperbolehkan hal tersebut) 


Arisan Ourban 


Masalah arisan berikut ini disampaikan oleh Imam Qulyubi dalam Bab 
Memberi Hutang. Dengan demikian orang yang ikut bayar arisan dan 
mengambil bagiannya statusnya adalah berhutang, sampai ia membayar 
hingga selesai: 


G49 êsa ME Ira Bata JS Ca Sal LG Ob sll GG Book Ji AA : pa 


A> 
Ag NG US isu SAAT Ái BAG Ang BIA ABI pe HE K ae 
aa 
“Perkumpulan Jumat yang sudah populer diantara para wanita, dengan 
cara seorang wanita dari golongan mereka mengambil bagian tertentu 
setiap Jumat atau setiap bulan, lalu diberikan bergilir kepada wanita 


yang lain sampai anggota yang terakhir, hukumnya adalah boleh. Seperti 
yang dikatakan oleh Al-Iragi” (Hasyiah Gulyubi 7/338) 


13 


Ourban boleh dilakukan dalam bentuk arisan seperti diatas, baik 
perorangan untuk menyembelih kambing, atau 7 orang untuk 
menyembelih sapi, hingga dari semua anggota dapat melaksanakan 
Ourban. 


1 Sapi Beda Niat 


Jika dari 7 orang yang tergabung dalam penyembelihan sapi saat Idul 
Adha ada yang niat melakukan akikah, maka boleh: 


PEN sapa 


Pu b OS nga gin GI AG HJ Int BAR GA 3 
Y ji Koi 


“Boleh bagi 7 orang atau kurang untuk berkongsi menyembelih onta atau 
sapi. Baik keseluruhan berniat akikah, atau sebagiannya berniat Qurban" 
(Hasyiyah Oulyubi 16/134) 


Ourban Sekaligus Agigah 


Kea" D is 


" 


SLS 38 yana IP BI AS disg 

dai Sa a Kau? ena a 
Abdurrazzag meriwayatkan dari Ma mar, dari Qatadah: “Barang siapa 
yang belum akikah, maka hewan gurban cukup baginya”. Ibnu Abi 


Syaibah meriwayatkan Ibnu Sirin dan Hasan: “Qurban telah mencukupi 
dari akikah anak” (Al-Hafidz Ibnu Hajar, Fath Al-Bari 15/397) 


Dalam madzhab Syafiiyah terjadi perbedaan pedapat: 
LP KS YEN Jaki a die aml a Aa si j (Ata) 


“Menurut Ibnu Hajar tidak dapat mencukupi satu kambing untuk akikah 
dan Qurban, sementara menurut Imam Ramli diperbolehkan” Itsmid al- 
Ainain fi ikhtilaf Syaikhain 77) 


14 


Ourban Untuk Mayit 


gih JÊG Ú Ja di HP PI Ga I é BA gak pai OE Í ae 3 
Á AESi JANE 


“Ali menyembelih dua domba, yang satu atas nama Nabi Muhammad 23 
(dan beliau telah wafat), dan yang kedua untuk dirinya sendiri. Ketika 
ditanya tentang hal ini, Sayidina Ali berkata: Rasulullah 85 yang telah 


memerintahkan hal ini pada saya, dan saya tidak pernah 
meninggalkannya selamanya” (HR al-Turmudzi No 1574) 


Jú; As Sih dh a 5 D aka sanga 


Aa USS da Sah Yg A3 Sad | s 
AKA a aaa penga 
(Shj olg) SAS KAN Allah JG Ada ak AN Ga 


Tirmidzi berkata: “Sebagian ulama memberi keringanan untuk 
menyembelih hewan Qurban bagi mayit, namun ulama yang lain tidak 
memperbolehkannya. Abudllah bin Mubarak berkata: Saya lebih senang 
kalau disedekahkan atas nama mayit, bukan disembelihkan Qurban atas 
nama mayit. Jika di-durbankan maka tidak boleh memakannya 
sedikitpun dan bersedekah keseluruhannya”. 


z 


A 


PEN 


Imam Nawawi juga menjelaskan: 


yi bi 133 KENYA) (a Sy? BY Ll £ kuas) $1 ME sal Ida 


BEAN SAI 3 SI Bae AD ig JAN a IA Pi ad 
APA URAT ogah oé SAS ad) ha JAN a 
“Secara giyas, boleh gurban atas nama mayit, sebab termasuk jenis 


sedekah, dan Abu Hasan Al-Ubbadi membolehkan secara mutlak untuk 
Ourban atas nama orang lain. Menurut pendapat lain tidak boleh jika 


15 


tidak ada izin atau wasiat, baik dari orang lain atau mayit” (al-Raudhah 
2/376) 


16 


BAB II 
Tata Cara Menyembelih Hewan Qurban 


Menyembelih hewan Ourban sama seperti menyembelih hewan pada 
umumnya. Namun ada beberapa hal yang khusus dianjurkan dilakukan 
pada hewan Ourban. Misalnya dalam beberapa hadis berikut: 


ok AN ika JB sapi sda sai SE Ai dah bb JB ye 

3 3 JG gae WE 4s kol & aa 
Dari Anas, ia berkata “bahwa Rasulullah & menyembelih dua domba. 
Saya melihat Nabi 23 menyembelih keduanya dengan tangan beliau. Saya 


lihat Nabi & meletakkan kakinya di kedua punggungnya. Nabi 23 
menyebut nama Allah dan bertakbir” (HR Muslim) 


Saat menyembelih Nabi & berdoa: 


S a s3 „ai RA s2 Tz GA o ELEA a33 A o 
a P KA al ipa MS JTG AAS ipa Indi I A b > 


“Dengan nama Allah. Ya Allah terimalah Qurban ini dari Muhammad, 
keluarga Muhammad dan umat Muhammad” Kemudian Nabi 23 
menyembelih kambingnya” (HR Muslim) 


Larangan Memotong Rambut Dan Kuku 


dng 


CP an SG AM S3 Jaa “tai Sp A YENG rn = » SE ál da Ju 
(kewe olay) KP ena Uh bi e Cp Y J 


Nabi # bersabda: “Jika telah masuk Dzulhijjah dan ia mau bergurban, 
maka jangan potong rambut dan kuku, hingga ia bergurban” (HR 
Muslim) 


Dalam memahami dan mengambil hukum dari hadis ini, ulama beda 
pendapat, seperti yang dirangkum oleh Imam Nawawi: 


17 


f Pera Sa ya sei IA aé 
Wa a ah ah ika Te na E 
Š ny 33 AI 


“Said bin Musayyab, Rabiah, Ahmad bin Hanbal, Ishag bin Rahuwaih, 
Dawud Dzahiri dan sebagian Syafiiyah mengatakan bahwa haram 
memotong rambut dan kuku hingga ia menyembelih Qurban pada 
waktunya. Syafii dan ulama Syafiiyah mengatakan: “Makruh tanzih, 
bukan haram”. Abu Hanifah mengatakan tidak makruh. Malik memiliki 2 
riwayat, makruh dan tidak makruh” (Syarah Muslim 6/472) 


414 
a 
Ea 
Et 
Eé 
Hg 


SS asi ES SE" — EA ang — ISIS Cah Op MAIN ag 
Aa KA KA Yg a ang an Ang adi AN ka ÁI Jar sa 
man DE i i RES S & 


(Ulama yang tidak mengharamkan) Syafii dan lainnya menggunakan 
dalil hadis Aisyah: “Saya mengikat tali-tali hewan milik Rasulullah 22 
lalu Nabi = mengikatnya dan membawanya. Nabi & tidak 
mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, hingga Nabi 2 
menyembelihnya” (HR Bukhari dan Muslim) 


Waktu Menyembelih Hewan Qurban 


Waktu menyembelih Qurban dimulai selesainya salat Idul Adha. Dalam 
khutbahnya Nabi Œ bersabda: 


Sei ib DUS Ja oyes « AD ar E db Dh NGA Kapi dlu gi óy 
seó d LÄN iya gel < MAN MA GB UN ISA Tas < t 


18 


"Sesungguhnya yang kami kerjakan terlebih dahulu di hari ini (Idul 
adlha) adalah salat, lalu kami pulang, lalu kami menyembelih. 
Barangsiapa yang melakukan seperti telah sesuai dengan sunah kami. 
Dan barangsiapa menyembelih (sebelum salat Id) maka itu adalah 
sekedar daging yang dihidangkan untuk keluarganya, dan bukan bagian 
dari ibadah Qurban" (HR al-Bukhari dan Muslim dari Barra' bin 'Azib) 


Dalam hadis lain Nabi & juga bersabda: 

Sol o KLS a Ak pad bag o am pada ÉG IWAN JS aah Ia 
"Barangsiapa menyembelih sebelum salat maka ia hanya menyembelih 
untuk dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang menyembelih seteah salat 


maka telah sempurna ibadah Gurbannya dan sesuai dengan sunat umat 
Islam" (HR al-Bukhari dari Anas) 


Hari-hari Tasyrig 


Menyembelih Ourban tidak hanya pada hari raya Idul Adha saja, tapi 
masih boleh dilakukan pada tanggal 11-12 dan 13 Dzulhijjah. Tiga hari 
ini disebut hari Tasyrig, berdasarkan hadis: 


Ber Ii MARAN Tati MA a RA WA Ah 


y Ea JÓ «Á 33 ab ABI Ini AE» LE ái Iga JB JB IA Ul ié 
Ca JT agi 


Artinya: "Hari-hari Tasyrig adalah hari-hari untuk makan, dan berdzikir 
kepada Allah" (HR Ahmad dan Nasai dari Abu Hurairah) 


Syarat Hewan Ourban 
Hewan yang akan disembelih dalam Qurban memiliki beberapa syarat: 


1. Kambing, harus berumur lebih dari 1 tahun dan memasuki tahun 
kedua, atau giginya mulai lepas 


19 


2. Sapi dan domba, harus berumur lebih dari 2 tahun dan memasuki 
tahun ketiga 

3. Unta, harus berumur lebih dari 5 tahun dan memasuki tahun 
keenam (At-Tadzhib 243) 


Dalilnya adalah sebagai berikut: 
ga a ga AVI End YAI A a Jis, sabah & i 


Dari Jabir bahwa Rasulullah 85 bersabda: “Janganlah kalian 
menyembelih Qurban kecuali hewan yang berusia 2 tahun. Namun, jika 
kalian kesulitan maka sembelihlah hewan umur 1 tahun dari kambing” 
(HR Muslim) 


Ga Alang ja! ja AN NI mn E b 
Lyi jal Gp ok JAN y ) : Ju kés W | 
BOS pIi g É 3 3g on BU Pra Ai Ga RT ( P 
dai 3 ¿dsi Na aa 
Diriwayatkan dari Ali: “ Tidak boleh di dalam Qurban kecuali domba 
berumur 2 tahun, atau kambing berumur 1 tahun”. Diriwayatkan pula 
dari Ibnu Abbas: “Janganlah kalian menyembelih Qurban umur 1 tahun 
dari domba, unta dan sapi”. Sapi dan domba yang boleh disembelih 


adalah yang berumur 2 tahun dan memasuki usia 3 tahun. Sedangkan 
unta berusia 5 tahun dan memasuki usia ke 6” (Fatawa Al-Azhar 1/79) 


Pada intinya, hewan Ourban dari sisi umur sudah mencukupi dan dari 
sisi fisik harus sehat. Sehingga hewan cacat tidak boleh dijadikan 
Ourban: 


et ANG ya 55 Kanya $ Be Ina ANA N ISI D daa 
< Pe Y 3 IS $ ji gal 


20 


Nabi & bersabda: “4 hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai Qurban, 
(1) hewan yang buta, terlihat benar butanya (2) hewan yang sakit, 
terlihat nyata sakitnya (3) hewan yang pincang, yang terlihat nyata 
pincangnya dan (4) hewan yang kurus” (HR Abu Dawud) 


Sedangkan hewan yang dikebiri dan tanduknya pecah, sah dijadikan 
hewan Ourban. Kecuali hewan yang terpotong telinga atau ekornya. (At- 
Tadzhib 244-145) 


Hewan Jantan atau Betina? 

ja (asal) Da Laga Jai Ip BUSUI SA Kena Haag 
SI iya dai SAI SA Gia alah Pai 

“Sah menyembelih Qurban dengan hewan jantan dan betina berdasarkan 

ijma’ ulama. Tentang lebih utama mana? Ulama beda pendapat. 

Pendapat yang sahih, yang dijelaskan oleh Asy-Syafii dalam kitab Al- 


Buwaithi dan disepakati banyak ulama, bahwa yang lebih utama adalah 
hewan jantan dari pada yang betina” (Al-Majmu' 8/397) 


Biaya Penyembelihan 
lagis Wadi Gia Op wi de Api oÍ BEA Ipin AA JÓ E ié 
(kena elap) -« Gis Ipa dalah GÉ » JB Wa JA gali S Dhi Nekani 


Ali berkata: “Nabi & memerintahku untuk mengurus ontanya, dan 


sedekah dengan daging dan kulit, dan melarang memberi upah begal dari 
gurban. Upahnya dari kami” (HR Muslim) 


Berdasarkan hadis ini ulama sepakat melarang menjual bagian dari 
Ourban, termasuk kulit, kepala, kaki dan lainnya. Juga melarang 
menjadikan kulit sebagai upah bagi pemotongnya. Dan biaya 
pemotongan dan sebagainya tetap dibebankan kepada pemilik Ourban, 


21 


serta tidak boleh diambilkan dari kas masjid. Sebab kas infag masjid 
hanya untuk keperluan masjid, sementara Qurban pada dasarnya tidak 
ada kaitan dengan masjid. 


Namun pada realitasnya, kulit, kepala dan lainnya menjadi kebutuhan 
untuk digunakan sebagai ongkos dan biaya operasional selama 
penyembelihan Qurban. Maka supaya terhindar dari hukum haram, 
semua kulit, kepala dan lainnya dikumpulkan, lalu diberikan kepada 1 
bagian dari panitia Gurban yang masuk kategori miskin, kemudian dia 
memberikan kepada tukang potong. 


Menjual Kulit Hewan 
ANI oja mere I JB (Tea gi os ga 9) Tapi a 


“Barangsiapa menjual kulit gurbannya, maka tidak ada pahala baginya” 
(HR al-Hakim dan al-Baihagi dari Abu Hurairah, dinilai dhaif oleh al- 
Dzahabi) 


Steil JA cela tig JIE agan BUAS Eg T gat IE YAA A83 

Komp) Berak dah Dadi i NG KAN Kis ag 33 a33 gii 
“Ulama sepakat bahwa daging gurban tidak boleh dijual, begitu pula 
kulitnya. Namun boleh menurut Auza'i, Ahmad, Ishag, Abu Tsaur dan satu 


pendapat ulama Syafiiyah. Mereka berkata bahwa penjualannya 
dialokasikan untuk alokasi Qurban ffagir-miskin)” (Fath Al-Bari 5/404) 


Niat Untuk Pemilik Qurban 


Ketika menyembelih dianjurkan mendoakan hewan Ourban atas nama 
pemiliknya: 


ÁI png JAS CS (ip lia D padi a Gn AE HI JG 
(27 se | Zg Ake in) GÉ Se JA KA 5 Da kd 


22 


Ibnu Abbas berkata: “Hanya orang muslim yang menyembelih gurbanmu. 
Jika kamu menyembelih, ucapkan: Bismillah, Ya Allah ini dari-Mu dan 
untuk-Mu. Ya Allah terimalah gurban si fulan...” (HR al-Baihagi) 


Tata Cara Menyembelih: 
AT eag lóg A33 dadi pala hodi gaat ( SA SS) 


“Kewajiban dalam menyembelih ada empat. 1. Perbuatan menyembelih 
dengan sengaja. 2. Orang yang menyembelih. 3. Hewan yang disembelih. 
4. alat menyembelih” (pisau). 


e Tajamkan pisau 


PA 


| gni 23 TERY siga I dé oks yi CS . » Je - Aa Ogan NG 

(kawa 0133) < asui ¿nó RE SIA Ion asal | gi RR 5 HEH 
Sabda Nabi &: “Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Jika 
membunuh maka lakukan dengan baik. Jika menyembelih maka lakukan 


dengan baik. Tajamkan pisau dan menyenangkan sembelihannya” (HR 
Muslim) 


e Memutus Nafas Dan Tenggorokan 


Dalam menyembelih harus memutus 2 hal, yaitu: 
lal! SP GAS ( segi ) til a Alah HAL) 


“Memutus Hulgum atau jalannya nafas dan putusnya Mari' atau jalannya 
makanan” 


e Menyembelih Unta Berdiri 
AS) NGE Jala We) GP IAI GAN JAN gas II (HB 533) 
ESENS 


1 Dikutip dari kitab Hasyiyah Al-Jamal (22/79) 


23 


Menyembelih unta di bawah leher dalam keadaan berdiri dan lutut 
diikat 


e Selain Unta Direbahkan 


Pa Z o - o - 
Fei AA AI G Ze NA Ai AA | {e | AL NANG 4 o z a z a O gok, 
4 Pu tuan) FUN S Je : > 
P WA P A 
# - 7 # kah” A 7 


d 
4 


KY HI SSA oy GIA AA a dé Ja 


“Menyembelih Sapi dan kambing adalah memyembelih tenggorokan di 
leher atas, berbaring ke arah kiri supaya lebih mudah untuk memegang 


pisau dengan tangan kanan dan memegang kepala hewan dengan tangan 
kiri” 


1.7 a å 4 Para Pa 8, A A AA P 
ai, SIS pula Jyh HA i Dn (D ERP a) 
ai apa NY Di sadi 


“Kaki-kakinya diikat, kecuali kaki kanan. Agar tidak berontak saat 
disembelih. Yang dapat membahayakan penyembelih. Berbeda dengan 
kaki kanan, maka dibiarkan agar dapat bergerak” 


e Anjuran Saat Menyembelih 


-a 


AI gita) Sa) Wali Ó gh aga AL) El (emas EH) ONG) 
(2423 


“Hewan dihadapkan ke kiblat, demikian halnya yang menyembelih. Dan 
dianjurkan menyebut nama Allah (Bismillah)” 


e Jangan Langsung Menguiiti 
Kah 554) Jah a j US gia Gale SI SB gaib GI MU KA 
SI JAN ale Say Mad ANA SAI Ale KY A Sen 
is dala u ga Ig Nah AA ji Kb Ui gala adah 


24 


“Makruh bagi seseorang yang menyembelih kambing, misalnya, untuk 
menguliti atau memotong bagian tubuh kambing sebelum benar-benar 
mati, dianjurkan untuk dibiarkan hingga mati dan ruhnya telah keluar. 
Sebab Nabi & melakukan demikian dan dilakukan oleh umat Islam. Jika 
memutus atau menguliti sebelum mati, maka ia berbuat keburukan, 
namun boleh dimakan” (Al-Kharasyi, Syarah Mukhtashar Khalil 8/433) 


25 


BAB III 
Pembagian Ourban 


Ulama kita menganjurkan daging “Qurban Sunah” dibagi menjadi 3 
bagian: 


aji SAI JSI GG SEO ig 


“Daging Qurban dianjurkan untuk (1) dimakan sendiri oleh pemiliknya 
(2) disedekahkan ke fakir-miskin (3) dihadiahkan kepada orang lain” 
(Tanat Ath-Thalibin 2/379) 


Untuk sepertiga yang dimakan sendiri berdasarkan firman Allah: 
lea A 


“Maka makanlah sebagian daripadanya” (Al-Hajj: 28 dan 36) 


Untuk sepertiga yang diberikan kepada fakir-miskin berdasarkan 
firman Allah: 


[28/1] s ed! Ngêndi 


“.. dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang 
sengsara lagi fakir” (Al-Hajj: 28) 


Sedangkan sepertiga berikutnya untuk dihadiahkan kepada orang lain 
yang Muslim baik kaya atau tidak. Berdasarkan firman Allah: 


Bel A3 BI gabig 
“.. dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya 
(yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta” (Al-Hajj: 36) 
Wajib Dibagikan Mentah 
SI GRAN oe Gaes Pa GS et = i SS diah 3 
Se a Á G Sali ab Ba 


26 


“Wajib mensedekahkan daging Qurban dalam keadaan mentah walaupun 
kepada 1 orang fakir dari Qurban sunah. Yakni supaya orang miskin 
tersebut bisa mendayagunakan daging tersebut sesuai keinginannya, 
seperti dijual atau yang lain” (Fath Al-Muin dan Ianah, 2/378) 


Ourban Nadzar 


Hewan Ourban ada 2 macam, ada Ourban sunah seperti diatas. Ada pula 
Ourban Nadzar (janji). Misalnya, Jika saya menikah tahun ini maka saya 
akan ber-gurban', “Bila anak saya menghafal 30 juz Al-Quran maka saya 
akan menyembelih Qurban’ dan lainnya. Maka jika sudah tercapai 
keinginannya, wajib baginya melakukan nadzarnya menyembelih 
kambing. Berkaitan Qurban Nadzar ini memiliki hukum sendiri, seperti 
yang disampaikan oleh Imam Nawawi: 


SB Stail Dig guo HN gak Kila Jaja AG oigh 1da ceda 34 6I (AN) 
Da Kab 33 NG Wage V3 ig NG kapa Ng ka Ng an ad Dai SW AA 
dn KANG alis 


“Jika seseorang bernadzar menyembelih hewan Qurban, maka hak 
kepemilikannya terhadap hewan tersebut menjadi hilang, karena nadzar. 
Hewan tersebut menjadi milik orang miskin. Bagi yang bernadzar tidak 
boleh mendayagunakan hewan tersebut dengan dijual, hibah, wasiat, 
gadai dan sebagainya. Dan hewan tersebut tidak boleh diganti dengan 
yang sepadan atau yang lebih baik” (Al-Majmu' 8/364) 


Ketika Hewan Ourban Hilang 


JAAN YA Top Kab bs iG i JB aral Kak 
Wang d) Ag: Ladi IÓ fi e mak kaka 


SIN c OA d Kila WÉ PAN na òla KAS MSI bada 


27 


Tamim bin Huwaish Al-Mishri berkata: “Saya membeli kambing di Mina 
untuk Qurban, lalu hilang. Saya tanya kepada Ibnu Abbas, beliau 
menjawab: “Tidak apa-apa”. Dan Syafii berkata: “Namun jika ia 
menemukan kembali hewan tersebut setelah dinadzarkan, maka ia wajib 
menyembelihnya meski waktunya Qurban telah lewat seperti yang 
dilakukan pada hewan yang disembelih saat haji” (Sunan Al-Baihaqi 
2/66) 


Bila Hewan Qurban Tiba-tiba Cacat 


NA AN LI PIS SAN a a LAH II 
< Mas o gg < AI Aa yadi c sbt ié ia Gg). ANANG 
| Gg AG 


“Jika seseorang mau melakukan Qurban wajib dengan hewan yang 
memenuhi syarat, kemudian menjadi cacat dan tidak memenuhi syarat, 
maka ia menyembelihnya dan sudah sah sebagai Qurban. Pedapat ini 
diriwayatkan dari Atha' bin Yasar, Hasan Basri, Nakhai, Az-Zuhri, Sufyan 
Tsauri, Malik bin Anas, Asy-Syafii dan Ishag bin Rahuwaih” (Ibnu 
Oudamah, Al-Mughni 21/468) 


Status Panitia Ourban 


Ibadah Qurban, mulai pembelian, penyembelihan hingga pembagian, 
bisa dilakukan sendiri dan bisa juga diwakilkan. Mewakilkan ini bisa ke 
perorangan, misalnya ke kyai, atau ke organisasi, misalnya pengurus 
masjid, pengurus kampung dan sebagainya. Dengan demikian, panitia 
Qurban statusnya adalah sebagai wakil dari Mudlahhi (pemilik Qurban). 


Sementara itu, Panitia Qurban dalam menerima amanat ada dua bentuk. 
Yaitu : 


Pertama, Mudlahhi (pemilik Qurban) datang langsung dengan 
membawa hewan Qurban. Maka panitia menerima hewan Qurban 


28 


tersebut. Hendaknya panitia menanyakan dahulu: “Apakah ini Qurban 
Sunah atau Qurban Wajib karena Nadzar?” Jika Qurban Sunah maka 
Mudlahhi berhak mendapat bagian. Dan jika Qurban Nadzar maka tidak 
boleh mendapat bagian dari Qurban, baik dirinya maupun keluarga 
yang ia nafkahi. Kemudian Panitia menuntun Mudlahhi untuk niat 
melakukan Qurban (baik saat penyerahan maupun saat 
penyembelihan), jika Qurban Sunah. Dan jika Qurban Nadzar tidak 
wajib niat. (Hasyiah Al-Bajuri 1/296) 


Kedua, Mudlahhi (pemilik Qurban) menyerahkan uang ke Panitia untuk 
dibelikan hewan Qurban. Hal ini berdasarkan fatwa ulama Yaman: 


PERAN Ji AS IN UP et SAK Ola AA BN Ad 3 g 
P aji A p ea kudhi daa (Jala) i G 
oi a Ra Jé ák de koi j aa ika 3 A 


S ISI A NS kad AK (SEN oii e I f A kad IS sai AL 
GANG Aa ak Se da SA sp 


“Dijelaskan dalam fatwa Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, 
pengarang syarah Ibnu Hajar dalam Al-Mukhtashar (Minhaj Al-Qawim) 
bahwa: Beliau ditanya tentang kebiasaan penduduk Jawa yang 
mewakilkan kepada seseorang untuk membelikan hewan ternak bagi 
mereka di Makkah, untuk Aqiqah maupun Qurban, dan disembelih di 
Makkah. Padahal orang yang diaqiqahkan atau disembelihkan Qurban 
berada di Jawa. Sahkah hal itu? Berilah fatwa kepada kami. Jawab: Ya hal 
itu sah. Boleh mewakilkan orang lain untuk membelikan Qurban atau 
aqiqah dan penyembelihannya, meski di luar negara orang yang 
berqurban dan aqiqah” (Ianah Ath-Thalibin 2/381) 


Karena berstatus wakil, maka panitia tidak boleh mengambil bagian 
dari Qurban kecuali mendapat izin. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh 
Al-Azhar, Ibrahim Al-Bajuri: 


gis G3 INA e ò T eoi LAS AN, 


29 


“Tidak boleh bagi wakil mengambil sesuatu kecuali telah ditentukan oleh 
muwakkil (pemilik Qurban) untuk mengambil bagian tertentu darinya” 
(Hasyiah Al-Bajuri 1/387) 


Oleh karenanya supaya menjadi “boleh dan halal”, maka panitia perlu 
menyampaikan di awal bahwa panitia akan meminta bagian dari hewan 
Ourban tersebut. 


Membagikan Keluar Daerah 
nasag BÉN Ji ipa GA ogs Kep! JAS dg Saki Ali Kala AA gsi 
IE dg $I 


“Tempat menyembelih Qurban adalah adalah negeri orang yang 
bergurban. Berkenaan dengan memindah hewan Qurban, ada 2 pendapat 
seperti memindah zakat. Pendapat yang sahih dalam masalah Qurban 
adalah boleh” (Kifayat Al-Akhyar 1/695) 


Bagaimana Dengan Non Muslim? 


Hewan Qurban ini bagian dari rangkaian ibadah sedekah kepada 
sesama umat Islam, khususnya kepada fakir-miskin. Sehingga ulama 
kita berkata: 


GAN Ji AS Ha a 


“Tidak boleh menyerahkan suatu apapun dari Qurban kepada orang 
kafir, berdasarkan nash Imam Syafii” (Tuhtah Al-Muhtaj 41/145) 


Namun, sudah menjadi masalah tahunan yang selalu ditanyakan bagi 
sebagian masjid yang berdekatan dengan non Muslim. Kita pun tetap 
menjawab tidak boleh. Kalaupun ada ulama yang memberi penjelasan 
hanya sebatas memberi makan dari Qurban yang sudah dimasak 
bersama: 


30 


J Ía AAN NANG IA Ka Ua hie akin) AA ca JE ab YG AI ab ò 


ý 
ligi bad pii Ka ya AAA! ja i aiai ai UNS Ul 


A 


“Jika daging Qurban dimasak maka boleh untuk dimakan oleh kafir 
Dzimmi bersama umat Islam. Penjelasan ini adalah perkataan Ibnu 
Mundzir. Saya (Imam Nawawi) tidak menjumpai komentar ulama kita 
dalam masalah ini. Arah pendapat madzhab kita memberi makan (daging 
Qurban yang sudah dimasak) kepada mereka adalah boleh jika 
diambilkan dari Qurban Sunah, bukan dari Qurban Nadzar” (Tuhfat Al- 
Muhtaj 41/145) 


Masalah ini tidak cukup berhenti sampai disini jikalau masih ditanya 
apakah status non Muslim di Indonesia ini kategori ahlu dzimmah? 
Wallahu A'lam 


